PERSAHABATAN 


PENGARANG : 


-SYABILAH PUTTI OUR AINI 
-SABRINA NIDYA PRASASTY 
-FIRDA FAUZIYAH 

-ZALIKA SAPUTRI DEWI 
-PUTRI NUR AINI ZAHRA 
-DHIYA UMMI ULHAO 


KELAS : X TATA BOGA 2 


SMK NEGERI 24 JAKARTA TIMUR 


KATA PENGANTAR 


Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat 


sehingga kami dapat menyelesaikan observasi 
ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu 
dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad 
SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para 
pengikutnya hingga akhir zaman. 

Sebelumnya dalam pembuatan observasi ini saya 
ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 


1. Kepada Bu Chandra yang senantiasa telah 
mengajarkan kami dalam menulis dan 
berbahasa dengan baik. 


2. Kepada teman-teman dalam penelitian ini 
yang telah mendukung serta memberi 
semangat dalam pengerjaan tugas observasi 
ini. 

Mungkin hasil observasi yang kami buat ini 
banyak sekali kekuarangan dan jauh dari sempurna. 
Untuk itu, kami memohon kepada pembaca untuk 
memberikan kritik dan juga saran yang membangun 
agar nantinya kami dapat memperbaiki observasi ini 
menjadi lebih baik lagi. 
kami berharap agar hasil observasi ini dapat 
bermanfaat untuk pembaca 


Jakarta,16 Oktober 2018 


DAFTAR ISI 


TEMAN SEJATI 


Yang bersedia mendengarkan hal yang tidak penting 
Yang bersedia menampung sebal 
Dan tetap menampungnya tanpa bocor 


Yang bersedia melakukan hal-hal gila 


Dan selalu menemani sambil tertawa riang 
Yang ketika kita duduk bersamanya 
Bahkan tanpa sepatah kata pun 

Dapat mengabiskan waktu bermenit-menit 


Bahkan berjam-jam 


Dan saat usai 
Kita merasa itu merupakan kebersamaan yang spesial 
Terima kasih pernah hadir dalam hidupku 


Kau adalah teman sejatiku... 


BAGAIKAN SENDAL JEPIT 


Mungkin kita selalu diinjak-injak 
Atau bahkan kita selalu terlihat kotor 
Bahkan kita tak pernah berada diatas 


Tapi kita selalu berjalan bersama 


Tak ada aku, kau tak guna 


Tak ada kau, aku tak guna 


Inilah persahabatan kita 
Tak perduli dengan apa kata orang 


Yang terpenting, kita bermanfaat bagi mereka 


TEMPAT TERBAIK 


Sahabat... 

Tempat dimana aku berteduh 
Bila aku larut dalam kesedihan 
Tempat dimana aku juga tertawa 


Di tempat ini aku tidak pernah merasa sendiri 


Oh sahabat 
Engkaulah yang terbaik 
Hanya engakulah yang mengerti 


Mengerti apa yang aku alami saat ini 


Wahai sahabat 
Tetaplah disini 
Di dalam zona hidupku 


Terima kasih sahabat kau telah ada 


KAU YANG JAUH DISANA 


Kau mendengar semua curahan hatiku 
Tentang apa yang kurasakan saat ini 
Disaat aku memikirkan masalah hidupku 


Ku curahkan semua kepadamu 


Dikala ku terpuruk... 
Kau selalu ada bagiku 
Memberikan dorongan untukku 


Yang membuat diriku bangkit kembali 


Kau selalu ingatkanku 
Dikala diriku senang, 


Kau cegah aku agar aku tidak menjadi orang yang 
sombong 


Ku bersyukur mengenalmu 


Wahai Sahabatku.... 
Yang jauh disana 


Apa kau baik-baik saja? 


Kumerindukan dirimu 


TAK KUSANGKA 


Tiga tahun kita bersama 
Memakai seragam putih biru 
Menjalani masa-masa indah 


Riang, sedih, kita rasakan bersama 


Sahabat, 


Banyak sekali memori yang kita rajut 
Kesenangan yang kita anyam 
Dan, 


Hilang begitu cepat 


Kau meninggalkanku 
Meninggalkan memori kita 
Menarik air mataku 


Hingga mengalir deras di pipiku 


Sahabat, 


Mungkin ini memang kesalahanku 

Aku begitu tidak peduli denganmu 

Aku mengabaikanmu 

Andai waktu bisa ku ulang 

Aku ingin memperbaiki semua kesalahannku 
Aku begitu egois dan sombong 


Hingga kau menjauh dariku 


Sahabat, 


Maafkanlah kesalahannku 


Aku hanya bisa menulis bait-bait puisi 


Aku tidak berani berbicara langsung denganmu 


Tuhan, 
Tolong sampaikan kepada dia 


Aku masih menyayanginya 


Sahabat, 
I Miss You 


KAU BERUBAH 


Kau sangat berubah 
Tidak seperti yang kukenal 


Kau sangat egois 


Aku benci kamu yang sekarang 


Aku tak mau kenal denganmu lagi 


Semoga tuhan dapat membuatmu sadar 


Kalau apa yang kamu lakukan itu salah 


Terima kasih kau telah ada 
Terima kasih kau pernah ada dalam hidupku 


Sampai jumpa kawan... 


MANA YANG PALSU 


Mudah 

Lihatlah saatmu melakukan kesalahan 

Maka orang yang tidak mengenalmu akan tidak peduli 
Orang yang tidak menyukaimu akan bersorak riang 


Orang yang membencimu akan menari keriangan 


Tapi 

Hanya teman sejati lah 
Yang tetap peduli 

Yang tidak bersorak riang 


Yang tidak menari kegirangan 


Merekalah yang membatumu 

Agar terus berubah 

Tetap memperbaiki diri 

Dan membantu menyelesaikan masalah 


Terima kasih karena kau selalu ada 


KEMBALILAH 


Entah apa yang terjadi 
Kau berbeda denganmu yang dulu 
Yang kutemui saat pertama kali 


Apa salahku ? 


Kenapa kau berubah 
Kenapa kau tidak menceritakan lagi harimu padaku 
Aku merasa tidak melakukan keslahan 


Kau tidak seperti biasanya 


Kini... 


Kita adalah manusia asing yang mempunyai ribuan 
kenangan 


Aku rindu kamu yang dulu 


Aku hanya ingin mengenalmu dari awal lagi 


MERINDUKANMU 


Sahabat, 
Kau sangat berharga 
Kau begitu langka 


Aku sangat beruntung mengenal dirimu 


Sahabat, 
Aku sangat merindukanmu 


Aku tak tahu bagaimana kabarmu disana 


Sahabat, 
Dapatkah kita kumpul bersama lagi 


Mengenang masa putih biru 


Tuhan, 
Tolong sampaikan kepadanya 


Aku sangat merindukan dirinya 


MERELAKANMU 


Kau harusnya tau bagaimana perasaanku 
Mengaggumi mu diam - diam 
Mengaggumi mu tanpa berharap engkau tahu 


Harusnya aku tidak meletakan perasaan ini 


Entahlah... 
Kau tidak tahu betapa melelahkannya 
Menyimpan sesuatu yang selamanya harus disimpan 


Agar persahabatan ini tidak menjadi korban 


Akan ku tinggalkan perasan ini 
Demi persahabatan kita 
Kau sahabat terbaiku 


Terimakasih pernah hadir di dalam perasaan ini 


PERPISAHAN 


Tak terasa hari ini pun tiba 
Saat dimana kamu tidak bisa lagi terus disisiku 


Sedih mengetahui fakta itu 


Tapi hidup harus terus berjalan bukan 


Terimakasih sahabat 
Terimakasih atas kenangan indahnya 
Terimakasih untuk selalu ada 


Terimakasih atas semuanya 


Aku beraharap kita masi bisa terus bertemu 
Aku masih disini jikalau kau ingin berkeluh kesah 
Aku masih disini jikalau kau ingin berbagi kebahagiaanmu 


Jangan lupakan aku dan kenangan kita 


Sampai jumpa lagi 
Semoga segala keinginanamu tercapai 
Aku menyayangimu 


Sahabat... 


PENUTUP 


Persahabatan selalu spesial. Dan sahabat terbaik selalu 
bersama kita hingga kapan pun. Tidak peduli meskipun 
jarak, sekolah, dan pekerjaan telah memisahkan. Sungguh 
beruntung orang-orang yang memiliki sahabat. 


Buku ini memuat beberapa puisi tentang persahabatan. 
Resapi kalimatnya, milikilah sahabat terbaik, jalani 
persahabatan tersebut, buktikan persahabatan kalian lebih 
indah daripada pusisi. 


TERIMA KASIH 


